WAFAT MENINGGALKAN IBU, ISTERI, SATU 
PUTRA, DUA PUTERI 

L»l Ay j oLa 

[ Indonesia - Indonesian - jX>\ ] 


Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid 

Penteijemah: www.islamqa.info 
Pengaturan: www.islamhouse.com 

islamhouse ^ y 
2013 - 1434 

IslamHousec™ 


1 




WAFAT MENINGGALKAN IBU, ISTERI, SATU 
PUTRA, DUA PUTERI 

Mohon jawaban mendetail atas pertanyaan saya. Berapa bagian 
warisan dari setiap ahli waris berikut ini. Seseorang wafat 
meninggalakn ibu, isteri, satu putra dan dua putri. Uang warisan 
berjumlah 172.679 real Saudi. 


Alhamdulillah. 

Jika seorang laki-laki wafat, kemudian meninggalkan ibu, 
isteri, satu putera dan dua puteri. Maka harta warisan hanya 
terbagi kepada mereka dengan pembagian sebagai berikut; Ibu 
mendapat seperenam, karena adanya keturunan dari mayat. 
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, 

(\\/*LjJ! (3 3 2J s ‘4 U41* Ae-lj . 

"Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 
mempunyai anak." (QS. An-Nisa: 11) 

Sedangkan isteri mendapatkan seperdelapan, berdasarkan 
firman Allah Ta'ala, 

Nt e ; a~~) (j4-U -Jj 

"Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh 
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan." (QS. An-Nisa: 
12) 


Sedangkan sisanya untuk anak-anak. Laki-laki mendapat dua 
bagian dari bagian wanita. 

Berdasarkan firman Allah Ta'ala, 

^ Ja>. ,o ^ ; ) . 

2 


"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama 
dengan bagian dua orang anak perempuan." (QS. An-Nisa:ll) 
Maka dengan demikian, pembagiannya adalah sebagai 
berikut; 

Bagian ibu= 28,779,8 
Bagian isteri= 21,584,8 
Bagian anak laki-laki= 61,157,14 

Bagian untuk masing-masing anak perempuan= 30,578,5 
Wallahua'lam. 

Soal Jawab Tentang Islam 


3 


